@ etika kita merenungkan kembali Matius 4:1-11 tentang 

, 'Pencobaan di Padang Gurun', khususnya ayat 6, saya jadi 
E mengajukan pertanyaan seperti ini: apa bedanya kita dengan 
iblis? 

Perhatikan ayat 6 yang berbunyi: "lalu berkata kepada-Nya: "ika 
Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu ke bawah, sebab ada tertulis: 
Mengenai Engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya dan 
mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kaki-Mu 
jangan terantuk kepada batu." Ada apa dengan ayat ini? 

Kalau kita perhatikan dengan jeli, jelas terlihat bahwa iblis 
memakai ayat firman untuk mencobai Tuhan Yesus! Iblis ternyata tidak 
hanya tahu dan hafal firman tapi juga mampu mempergunakan Firman 
untuk kepentingannya. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita pernah 
menggunakan ayat firman Tuhan di Alkitab untuk kepentingan kita 
sendiri? Coba perhatikan beberapa hal yang mengagetkan berikut ini. 


Kalau diperhatikan lebih dalam, akan ditemukan beberapa 
kesamaan sikap antara kita dengan iblis: Pertama, kalau kita merasa 
bahwa hanya kita yang bisa percaya kepada Allah, maka kita keliru 
besar karena Iblis juga percaya. Bacalah Yakobus 2:19: "Engkau percaya, 
bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik! Tetapi setan-setan pun juga 
percaya akan hal itu dan mereka gemetar." 

Kedua, kalau kita merasa bahwa hanya kita yang bisa menghadap 
Allah, maka kita keliru lagi karena Iblis juga menghadap Allah, lihatlah 
Ayub 2:1: "Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap 
TUHAN dan di antara mereka datang juga Iblis untuk menghadap 
TUHAN." 

Ketiga, kalau kita merasa hanya kita yang bisa bicara dengan Allah, 
maka kita juga kembali keliru karena Iblis juga bisa berbicara dengan 
Allah, lihatlah Ayub 2:2: "Maka bertanyalah TUHAN kepada Iblis: "Dari 
mana engkau?" Lalu jawab Iblis kepada TUHAN: “Dari perjalanan 
mengelilingi dan menjelajah bumi." 

Keempat, kalau kita merasa bahwa hanya kita yang mengetahui 
firman Allah, maka itu justru menjadi kekeliruan terbesar kita, karena 
ternyata Iblis juga mengetahui firman. Kejadian 3:1 mengatakan, 
“Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang 
dijadikan oleh TUHAN Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu: 
“Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini jangan kamu 
makan buahnya, bukan?" 

Ternyata kalau kita semua berpikir bahwa kita sudah cukup rohani 
karena kita merasa bahwa hanya kita yang telah percaya kepada Allah, 
menghadap Allah, berbicara dengan Allah, dan membaca firman Allah, 
maka itu semua adalah kekeliruan besar. Dengan berkata demikian 


sebenarnya sikap kita tidak ada bedanya dengan iblis, karena iblis juga 
melakukan hal yang sama. 


Namun, ada satu perbedaan yang mutlak dan tidak bisa 
dipungkiri. Perbedaannya terletak bukan kepada 4 hal di atas, 
melainkan pada satu hal yang iblis tidak bisa lakukan karena tidak mau 
yaitu melakukan Firman Allah. 

Jadi, setiap orang yang merasa sudah mengerjakan 1 (satu) sampai 
4 (empat) hal di atas sebenarnya belum mengerjakan apa-apa di 
hadapan Tuhan. Jika ia tidak melakukan satu hal lagi, maka ia 
sebenarnya masih dalam kegelapan. Seseorang diakui menjadi anak 
Tuhan, hamba Tuhan dan orang beriman hanya jika ia melakukan 
Firman Allah dan menaati kehendak Allah. Inilah mengapa Tuhan Yesus 
selalu berkonfrontasi dengan para ahli-ahli Taurat. 

Yang menjadi masalah adalah, seringkali jika kita diperhadapkan 
pada tuntutan untuk melakukan Firman Allah maka kita merasa tidak 
bisa atau tidak sanggup karena ketidakmauan kita, Nah, kalau sudah 
begitu apa bedanya kita dengan iblis? 

Tidak ada orang yang sempurna, setiap saat kita semua sangat 
mungkin jatuh, Tapi tidak berarti hal ini membuktikan bahwa manusia 
tidak bisa menaati kehendak Allah. Hidup adalah sebuah perjalanan 
ketaatan. Oleh karena itu, bersandarlah kepada Tuhan dan Roh Kudus 
yang ada dalam diri kita akan memampukan kita untuk taat. Ini juga 
adalah bentuk ketaatan kita kepada Firman Tuhan yang mengatakan, 
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi 
kekuatan kepadaku." (Filipi 4:13). 

Tuhan Yesus mengatakan bahwa "Melakukan kebenaran dan 
keadilan lebih dikenan TUHAN dari pada korban." (Amsal 21:3) 

Kiranya renungan ini mengajak kita untuk lebih menyadari bahwa 
tidak ada hal yang paling indah yang menyenangkan hati Tuhan yang 
tidak dapat dibuat oleh mahluk lain di dunia termasuk Iblis sekalipun 
selain menaati dan melakukan kehendak Tuhan. 

Nah, menginjak awal bulan Desember sampai akhir bulan nanti, 
secara serempak Gereja Mawar Sharon di pusat dan satelit akan 
mengadakan aksi Natal sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan 
membagikan kasih Natal kepada sesama. Aksi Natal ini akan 
dilaksanakan di berbagai penjuru kota seperti Rumah Sakit, Penjara, 
Panti Asuhan, kepada anak-anak gelandangan, korban bencana alam, 
kepada para pasukan kuning, ke kantor-kantor pemerintah, mal-mal, 
dan lain-lain. 

Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk mempraktekkan 
Firman Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan. Segera 
daftarkan diri Anda, karena kami akan tetap berangkat, dengan atau 
tanpa Anda. Tuhan Yesus memberkati. (abdi 


04 


ada musim liburan bulan Desember ini, kita akan 
J melihat banyak film baru yang diputar di gedung- 
gedung bioskop, terutama film-film yang membidik 
segmen anak-anak dan keluarga. Salah satu yang sedang 
hangat dibicarakan adalah film The Golden Compass, yang 
diadaptasi dari buku novel fantasi untuk anak-anak 
karangan Philip Pullman, seorang penulis Inggris yang 
atheis. 

The Golden Compass menceritakan petualangan seorang 
anak perempuan berumur 12 tahun bernama Lyra Belacgua 
yang berada di dunia lain yang mirip dengan dunia kita. 
Dimana tiap orang memiliki personifikasi jiwa yang disebut 
daemon (dibaca deemon) dalam rupa binatang yang memiliki 
kepribadian. 


Dalam film tersebut, diceritakan petu- 
alangan Lyra yang memiliki rasa ingin tahu 
yang tinggi, di dunia yang sedang dicekam 
ketakutan karena banyak anak-anak kecil 
yang menghilang secara misterius. 

Saat temannya diculik oleh organisasi 
jahat dengan tujuan rahasia, Lyra menuju 
ke Kutub utara untuk menyelamatkan te- 
mannya dengan bantuan sebuah alat beru- 
pa kompas dari emas yang dapat membe- 
rikan jawaban terhadap semua pertanya- 
an. Petualangan Lyra yang dikejar orang- 
orang jahat, berjumpa orang-orang gypsi, 
beruang salju yang bisa berbicara, dan ba- 
nyak karakter unik lainnya di dunia paralel 
ini adalah salah satu daya tarik cerita ini. 

Film ini menjanjikan cerita yang me- 
narik, petualangan yang menegangkan, du- 
nia dengan karakter yang unik, dan konsep 
mengenai kebaikan versus kejahatan. 
Format cerita fantasi yang hampir sama se- 
perti film The Chronicles Narnia yang ba- 
nyak dipuji dan telah menghasilkan jutaan 
dolar. Namun mengapa banyak orang Kris- 
ten yang tahu alur ceritanya mengatakan 
bahwa film ini memiliki unsur anti kekris- 
tenan? 

Yang tidak diketahui oleh orang-orang 
mengenai film ini adalah mengenai filosofi 
dan pemikiran yang berada dibalik cerita 
fantasi anak-anak tersebut. 

Sebelum film ini dibuat, saya telah 
membaca buku tersebut, dan saya meng- 
harapkan cerita fantasi yang menegang- 
kan, cerita yang membawa pikiran pem- 
bacanya menjelajah keindahan dunia 
imajinasi. Tetapi saya terkejut ketika sang 
pengarang menceritakan tentang pihak 
yang digambarkan sebagai pihak yang 
jahat, sebuah organisasi yang secara tirani 
memerintah dan menghalalkan segala cara 
untuk tetap menegakkan supremasi mere- 
ka di seluruh penjuru dunia. Walaupun 
diceritakan terjadi di dunia lain, organisasi 
tersebut mirip dengan gambaran gereja 
katolik. 

Dalam adaptasi novel tersebut menja- 
di film layar, pembuat film berusaha meng- 
ambil jalan tengah dan merubah organisasi 
tersebut menjadi “The Magistrate” . Namun 
konsep, pemikiran serta ikon-ikon 
kekristenan secara umum seperti tokoh 
Allah dan malaikat-malaikat sebagai pihak 
antagonis yang diceritakan pada cerita 


selanjutnya tidak diubah. Sedangkan tokoh 
utama yang berusaha menggulingkan Allah 
dan penguasa, berperan sebagai pihak yang 
baik. 

Dalam cerita yang menghanyutkan dan 
menegangkan, tersimpan pesan dan nilai- 
nilai yang bersifat kontroversial serta 
mengkritik kekristenan. Melalui cerita terse- 
but, tampaknya sang pengarang ingin me- 
masukkan pemikirannya yang anti kekris- 
tenan ke penonton film dengan cara yang 
halus. 

Salah satu pertanyaan yang muncul di 
pemikiran para kritikus dan yang 
memproduksi film tersebut adalah, apakah 
film ini dengan ceritanya yang kontroversial 
dapat menenggelamkan film ini ataukah 
membuatnya semakin laris, seperti yang 
terjadi pada film Da Vinci Code? 

Jika kita lihat dari ceritanya yang 
menjanjikan fantasi dan ketegangan, 
didukung efek spesial yang mahal dengan 
promosi yang gencar (termasuk karena 
sifatnya yang kontroversial, film ini secara 
tidak langsung dipromosikan oleh orang 
kristen sendiri seperti yang terjadi pada Da 
Vinci Code), kita bisa memprediksi kalau film 
ini akan ditonton oleh banyak orang. 

Tetapi untuk kita sebagai target media, 
terutama sebagai orang tua yang memiliki 
anak-anak, yang harus kita pertanyakan 
sebagai murid Kristus adalah, apakah film 
ini dapat memberi dampak yang bagus 
ataukah berdampak buruk terhadap iman 
dan perspektif kita, khususnya pada anak- 
anak? 

Walaupun film ini di promosikan sebagai 
film untuk semua umur, yang harus kita 
ingat adalah pemikiran dan filosofi yang 
disampaikan oleh pembuat cerita, memiliki 
bahaya yang sama seperti adegan kekerasan 
dan adegan seks terutama terhadap anak- 
anak yang menontonnya. 

Di Roma 16:19b Paulus mengatakan 
“Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana 
terhadap apa yang baik, dan bersih terhadap 
apa yang jahat.” Jadi marilah kita berlaku 
bijaksana dalam memilih tontonan, dan 
semakin kuat dalam iman kita seperti di 
Efesus 4:14 “sehingga kita bukan lagi anak- 
anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa- 
rupa angin pengajaran, oleh permainan 
palsu manusia dalam kelicikan mereka yang 
menyesatkan”. ™ (steven b) 


05 


ua hari sebelum saya berulang tahun 
(10/11), tepatnya pada tanggal 8 
November 2007, ICON SCHOOL OF 
PHOTOGRAPHY, salah satu sekolah foto di Kota 
Surabaya, mengadakan lomba foto di Hotel 
Sheraton. Kategori foto yang diperlombakan 
adalah foto studio dan foto candid. 
Teman-teman mengajak saya untuk 
mengikuti lomba tersebut. “Yah, iseng-iseng 
berhadiah”, begitu ajak mereka. Selain itu, 
hitung-hitung sebagai kesempatan untuk 
'kumpul-kumpul' sesama fotografer. 
Ada kisah yang sedikit lucu; sebelum be- 
rangkat lomba, istri saya berpesan agar saya 
selalu berdoa selama perlombaan. Maklum, 


Johanes Ferdinand (Cortez) 


yang diambil fotonya adalah wanita-wanita foto 
model karena lomba ini memang bekerja sama 
dengan sebuah pementasan fashion show. 

“Ya, nanti setiap kali mau ambil foto, saya 
akan bilang 'dalam nama Yesus!', 'dalam nama 
Yesus!' terus”, jawab saya agak berkelakar. 


Juara dua 

Ternyata, yang menjadi peserta cukup ba- 
nyak, yaitu 150 orang, dan 50 persen di 
antaranya adalah para fotografer berpenga- 
laman. Kemudian kami dibagi dalam 30 
kelompok, masing-masing kelompok 5 orang. Di 
akhir sesi, setiap peserta diwajibkan menyerah- 
kan dua foto (candid dan studio) ke panitia. 

Untuk pengambilan foto candid, secara 
teknis cukup sulit. Kita harus berebut ‘momen’ 
dengan empat peserta dalam kelompok kita. 
Kita tidak bisa menjadi pengarah gaya, 
semuanya harus dilakukan secara spontan, 
langsung di tempat dengan model yang ada pa- 
da waktu itu. Selain itu, waktu yang sangat 
terbatas membuat kita harus beradu ide kreatif, 
dan mampu menciptakan momen yang tepat. 
Dari lima puluh foto yang saya ambil, kira-kira 
hanya lima foto yang layak ditandingkan. 

Perlombaan yang diadakan saat acara gladi 
bersih fashion show tersebut dimulai sejak pukul 
10 pagi itu selesai pada pukul 3 sore. Pemenang 
diumumkan malam harinya. 

Sebenarnya, saya agak enggan untuk kem- 
bali ke Hotel Sheraton. Tapi ada pesan singkat 
dari seorang teman panitia yang mengharuskan 
saya untuk datang. Akhirnya saya pun memu- 
tuskan untuk datang. 

Malam harinya, dalam perjalanan menuju 
Hotel Sheraton, saya bertanya kepada istri saya, 
“Boleh nggak ya minta Tuhan supaya aku juara 
satu”. “Ya boleh saja”, kata istri saya. 

Meski berlatar iseng, tapi saya tidak mengi- 
kuti lomba ini dengan asal-asalan. Saya membe- 
rikan usaha yang terbaik. 

Sesampai di tempat, seorang teman panitia 
membisiki saya kalau saya berhasil memenangi 
juara dua foto candid. 

Saat pengumuman pemenang foto candid, 
maka benarlah apa kata teman saya. Saya juara 
dua. Foto saya dinilai murni, unik dan kreatif. 
Saya mengambil foto seorang wajah model yang 
lagi merias muka dari pantulan cermin dengan 
palet yang kelihatan bedak-bedaknya. 

Meski menang, tapi hati saya menjadi 


= 


Ini semua adalah 
anugerah Tuhan, dan 
semua kemuliaan 
harus dikembalikan 
kepada Tuhan.” 


[lz | 


gundah gulana, karena pengumuman peme- 
nang sudah tidak menjadi kejutan lagi. Saya 
senang, tapi tidak menikmatinya, karena tahu 
sebelum diumumkan. Unsur surprise (kejutan- 
red) itu hilang. 


Kado sebenarnya 

Di tengah kegundahan hati saya, panitia 
mengumumkan bahwa akan ada satu peme- 
nang lagi yang akan diumumkan, yaitu peme- 
nang favorit yang akan membawa pulang satu 
buah Piala “Zainuddin Award”. 

Piala dan perlombaan tersebut didedi- 
kasikan untuk Bapak Zainuddin yang beberapa 
waktu lalu meninggal dunia. Ia adalah seorang 
senior dalam dunia fotografi, seorang staf 
pengajar di Icon Photo, dan seorang mantan 
fotografer surat kabar ternama di Kota 
Surabaya. Sedang pemenang dari piala ini 
diambil dari penilaian secara akumulatif kedua 
foto (foto studio dan foto candid) yang 
dihasilkan peserta. 

Saya benar-benar kaget dan deg-degan 
ketika mendengar pengumuman pemenang. 
Saya berhasil memenangi piala tersebut. Secara 
akumulasi kedua foto hasil bidikan saya 
memperoleh nilai tertinggi. Oh ya, syarat dalam 
lomba ini adalah setiap foto yang diserahkan 
kepada dewan juri haruslah murni dari kamera, 
tanpa ada olah editing dari komputer. 

Saya benar-benar bangga dengan prestasi 
ini. Saya sangat kaget dan senang. Rasanya 
seperti diguyur hujan. Tapi, saya sadar bahwa 
saya tidak boleh mengambil kemuliaan Tuhan. 
Ini semua adalah anugerah Tuhan, dan semua 
kemuliaan harus dikembalikan kepada Tuhan. 

Saya sungguh terharu oleh karena campur 
tangan Tuhan dalam hidup saya. la tidak saja 
mengingat hari ulang tahun saya, tapi juga 
memberikan kado ulang tahun yang sangat 
indah. m 


07 


uji Tuhan jika akhirnya retreat ini berhasil 
diadakan, mengingat sebelum hari H 
banyak sekali halangannya. 

Mulai dari masalah tempat, yang renca- 
nanya di STT Sangkakala Kopeng, tapi dibatalkan 
2 minggu sebelum hari H, sampai masalah dana 
yang sampai mendekati hari H masih belum cu- 
kup. Belum lagi masalah internal pengurus. 
Wah, pokoknya banyak sekali. 

Terus terang, sebagai panitia kami mendapat 
banyak pengalaman. Baik tentang organisasi, 
maupun tentang menjalin hubungan persaha- 
batan. 

Kami juga belajar banyak tentang kemandiri- 
an. Untuk mengumpulkan dana yang dibutuh- 
kan kami swadaya antara lain berjualan kolak, 
soft drink (minuman ringan), sampai baju bekas. 
Kami benar-benar belajar tentang arti pengor- 
banan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu 
kemuliaan Kristus. 

Meski saat itu kami masih sibuk kuliah, tapi 
kita tetap bertanggung jawab dengan kewajib- 
an belajar kami. 

Setelah mengalami pergumulan dan badai, 
akhirnya retreat Pemuda GMS Salatiga diadakan 
pada tanggal 5 - 7 Oktober di World Care, Karang 
Anyar, Solo. Temanya adalah “Youth Excellent 
Soldier”, dengan jumlah total peserta 131 orang 
(24 orang panitia). 


retreat pemuda Sat. Salatiga 4 
es.com 


[Youth Excellent Soldier) 


Hari pertama datang di World Care, suasana 
alam menyapa kami dengan begitu sejuk. 

Dalam kotbahnya, Ko Fuji Harsono, 
gembala pemuda GMS Salatiga, mengajar 
kami untuk mengenal dan mengerti panggilan 
Tuhan dalam hidup kami; yaitu dipanggil untuk 
diselamatkan (Efesus 1 : 3-5), dipanggil untuk 
menjadi serupa dengan Yesus (Yoh 20 : 21), dan 
dipanggil untuk menggali potensi di dalam 
Tuhan (Efesus 2: 10). 

Dari situ kami juga belajar bahwa untuk 
mengalami pemulihan kita harus bisa me- 
ninggalkan kehidupan lama kita, bukan hanya 
mengenakan "jaket yang baru”. Kita memer- 
lukan komunitas yang benar untuk pertum- 
buhan kerohanian kehidupan kita. 

Semua peserta benar-benar merasakan ha- 
dirat Tuhan dalam retreat ini. Apalagi saat iba- 
dah perayaan, Tuhan terasa ada sangat dekat 
dengan kami. Dalam retret kali ini beberapa 
orang yang mengalami kelepasan. 

Terima kasih untuk seluruh panitia yang 
sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, 
meski banyak cobaan menghalang. 

Segenap panitia berharap agar semua 
teman-teman yang mengikuti retreat juga 
mengalami per-jumpaan yang tak terlupakan 
dengan pribadi Tuhan, sehingga hidup bisa 
menjadi lebih baik. @ (Yustine) 


Tuhan Yesus, oleh karena penyertaanNya 

GMS Satelit Api Transformasi Masohi dapat 
melaksanakan grand opening ibadah Pemuda 
Pelajar pada hari Minggu, 4 November 2007. 

Acara berlangsung dengan luar biasa. 
Semua tim baik dari tim praise and worship, 
pendoa, bahkan usher sebagai penerima tamu 
pun tidak ketinggalan untuk memberikan yang 
terbaik bagi Tuhan. Meski harus menempuh 


Sx puji syukur kami naikkan kepada 


membangun kerajaan Allah di bumi, menjadi 
penjaga kota yang radikal dan militan untuk 
Tuhan (Yehezkiel 3:16-21). Puji Tuhan, semua 
jemaat memberikan respon yang positif dan 
menerima tantangan untuk bangkit dan men- 
jadi terang bagi kotadan bangsa. 

Setelah penyampaian Firman Tuhan, 
dilakukan Doa Pengurapan untuk para 
pemimpin, baik penilik maupun fasilitator 
supaya mereka melaksanakan tugas dengan pe- 


RAND OPENI 
EMUDA PELAJ 


GMS Satelit "Api Transformasi" Masohi, Maluku Selatan 


4 


By, 


CRY: 


perjalanan yang begitu jauh, mereka tetap 
bersemangat untuk melayani Tuhan. 

Tepat pukul 17.00 WIT ibadah dimulai 
dengan pujian dan penyembahan. Semua 
jemaat memuji Tuhan dengan luar biasa. 
Keseluruhan jemaat yang berjumlah 103 orang 
melompat penuh kegirangan dan sukacita bagi 
nama Tuhan. Acara berlangsung dengan luar 
biasa, bahkan sampai kepada saat penyampaian 
Firman Tuhan oleh Pdt. Shiendy Lay. 

Dalam kotbahnya, beliau mengajak 
generasi muda untuk bangkit buat Tuhan dan 
menghidupi hidup yang mempermuliakan nama 
Tuhan lewat visi yang diberikan Tuhan kepada 
Pemuda Pelajar Masohi. Sebab, generasi muda 
adalah generasi yang dipercayakan Tuhan untuk 


Tahalupu 


Wi 


T 3955 


Ww | 
pron aja G. BINAIYA/ Manuse 
padon MASONI ka 
3 A 


Alo Lurah 


D 


nuh tanggung jawab sehingga generasi yang 
mereka pimpin dapat senantiasa hidup dalam 
takut akan Tuhan. 

Sebagai acara penutup, teman-teman 
yang baru pertama kali hadir mendapat kejutan 
berupa kenang-kenangan khusus dari panitia. 
Setelah itu, tepat pukul 20.00 WIT, doa berkat 
dan doa penutup oleh Pdp. Jemi Maloky. Kami 
semua pulang dengan penuh sukacita. 

Kini, adalah tugas kami, segenap tim 
penggembalaan Pemuda Pelajar GMS Masohi 
untuk menindaklanjuti teman-teman yang baru 
pertama kali datang, supaya mereka juga dapat 
mengenal Kristus secara pribadi. Dukung dan 
doakan kami. Segala kemuliaan hanya bagi 
Tuhan. @ (Jemi) 


09 


Bukit Doa 
Immanuel 


Bus ke Bukit Doa Immanuel 
beroperasi setiap hari 

Selasa - Kamis - Sabtu. Bagi 
jemaat yang ingin berangkat 


Mawar eSharon 
Senior 


Rabu, 05 Desember’07 
09.30 | Chapel 


tiap 2 minggu sekali! 
untuk pria & wanita 
usia 55 thn ke atas 


diharap mendaftar terlebih 
dulu pada Ibu Sri di telp, 
031-5344424 (setiap hari 
kerja) Khusus hari Minggu 
dapatkan keterangan di Bagian 
Informasi. Teri kasih 

Tuhan memberkati. 


Mawar Sharon 


Men 


Rabu, 05 Desember '07, 


Jumat, 07 Des '07, pk. 19.00, 
R. Ibadah Utama 


Odi 2 


Jumat, 07 Des '07, pk. 22.00, 
R.Ibadah Utama 


“3 


YA 


Z 
Y 


pembicara: 


Pdt. Agus Lutan (Jakarta) 


OPEN REGISTRATION, 


mscs - A CHRIST CENTER EDUCATION FOR A CHILD’ 


academic year 2008-2007 

Level : Preschool Program 
Playgroup A: 23 years old 
Playgroup B : 3-4 years old 
Kindergarten A:4-5 years old 
Kindergarten B : 5-6 years old 
Elementary Program 
Grade 1. Grade 2, Grade 3 


Period of Registration 
Period 1:12 November 2001 - 29 February 2008 


Period 2:01 March 2008 - end of June 2009 


Further information please contact 


(031) 5457522, 5477123, 5484200 


(ms. Eva for preschool, ms. Dessy for elementary) 


Persembahan ; // ey 
PME 
y ™SUMMIT 


BT. ii business fellowship 


Ai 
jaklah kerabat & rekan-rekan bisnis Anda! 


khusus bi 
agi para pengusaha & wiraswasta (suami/istri) 
istri 


Rabu, 12 Desem 
, b 4 
pk. 18.15 WIB, er ‘07, 


R. Ibadah Utama 


pembicara: 


Pdt. Johan Lumoi 
(Jakarta) TANGAN 


Pemberkatar 


Nikah Kudus 


Jika tidak ada keberatan yang 
sah dari jemaat, maka akan 
dilangsungkan pemberkatan 
nikah antara: 


Sabtu, 1 Desember 2007, 
Pk. 12:00 WIB 

JIMMY SUNDORO 

Putra dr Bp. Agus Sundoro 

& Ibu Yuni Ratnawati 


YULANDARI 
Putri dr Bp. Chandra Kusuma 
& Ibu Chandrawati Kusuma 


Minggu, 2 Desember 2007, 
Pk. 13:00 WIB 

SUGIARTO 

Putra dr Bp. Johan Kamto Susilo 

& Ibu Lanny Lelyawati 


KRISTIANI 
Putri dr Bp. Lukas Sukarmin 
& Ibu Elisabeth Sukarmin 


Pelayanan Ps. Philip Mantofa 
bersama Ps. Jaeson Ma 
di Sabah Malaysia 


26-29 November 2007 


UKUNG DU 


Conference Asia For Jesus 
dengan pembicara 
Ps. Philip Mantofa, 


Ps. Jaeson Ma, & Cindy Jacob 


di Taiwan (Taipei) 
12-14 Februari 2008 


Sabtu, 8 Desember 2007, 
Pk. 12:00 WIB 

CHANDRA WIJAYA 

Putra dr Bp. Hartanto Wijaya 

& Ibu Erlina 


NOVI PUSPADEWI SANTOSO 
Putri dr Bp. Agus Santoso 
& Ibu Karmila Milavita 


Sabtu, 8 Desember 2007, 
Pk. 14:00 WIB 

IWAN WAHYUDI 

Putra dr Bp. Rivo Gunawan 

& Ibu Enny Kumalawati 


VONNY CICILIA THAMRIN 
Putri dr Bp. Hartono Thamrin 
& Ibu Maria Christiana Wijaya 


Minggu, 9 Desember 2007, 
Pk. 11:00 WIB 


RICO JOGJO 
Putra dr Bp. Yogiyo Chandra Lasmono 
& Ibu Julia Wijaya 


MELGA KWANMAS 
Putri dr Bp. Suidi Kwanmas 
& Ibu Lioe Se Ing 


Gembala Sidang 
Pdt. Jusuf Soetanto 


mengucapkan 


Happy, 


Bird dar y 


03.12.07 
DEWANTONO 
Penilik Kemas Wil. Sentra 


Dibutuhkan tempat Amasa 
di Surabaya Timur, 
khususnya daerah 
Sutorejo & sekitar 
Lebak & sekitar 


Hubungi Kak Margareth 
di 5451335 ext. 125 / 
Flexi: 70716778 


jadwal ibadah mingguan / 
03 Desember - 09 Desember 2007 


03| senin 04| selasa 05| rabu 


Kemas Wil. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk, 09.30-12.00 * Cempaka 18i di wilayah masing-masing Pk. 09.30 * R. Ibadah Utama 

Informasi hubungi: Ibu Lina 5 pembicara: 

5346563, 3550710 Pdt. Agus Lutan (Jakarta) 


MAWAR SHARON SENIOR 
Pk. 09.30 * Chapel 


MAWAR SHARON MEN 
Pk. 19.00 * R. Ibadah Utama 
pembicara: 

Pdt. Agus Lutan (Jakarta) 


06 | kamis 07 | jumat 08| sabtu 


Doa Malam Ibadah Pro-M 
Pk. 19.00 © R. Ibadah Utama Pk. 18.30 * R. Ibadah Utama 
pembicara 

Pdt. Samuel Sie (Jakarta) PEMASA & REMASA 
Doa Malam 2 di wilayah masing-masing 

Pk. 22.00 - selesai * R. Ibadah Utama 

pembicara: 


Pdt. Samuel Sie (Jakarta) 


POKOK DOA mingguan. 


en MAWAR SHARON 


Berdoalah bagi gembala, para pemimpin rohani dan fulltimer agar diberi kesehatan, perlindungan, hikmat dan 
tuntunan Tuhan dalam pelayanan mereka. 

m Berdoa bagi Satelit Balikpapan yang sedang dirintis agar segera mendapatkan tempat ibadah yang strategis, serta 
doakan tim yang ada agar diberi hikmat dan tuntunan Tuhan dalam menjangkau jiwa-jiwa sehingga terjadi 
pertumbuhan sel. 

m Berdoa bagi aksi natal yang diadakan pada tgl 03 -22 Desember '07 dan “Christmas Celebration” pada tgl 25 Desember 
107 di Jatim Expo agar semua kegiatan yang dilakukan dapat berlangsung dengan baik. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 
Berdoa bagi keamanan, perlindungan Tuhan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di kota Surabaya. 

© Berdoa bagi Pemerintahan kota Surabaya & Pemerintahan RI serta lembaga perwakilan rakyat yang ada agar diberi 
hikmat dan rasa takut akan Tuhan dalam mengambil keputusan sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan 
kejujuran dan bertanggung jawab. 

m Berdoa bagi penginjilan masal melalui media televisi dengan tema “Harapanku Indonesia" yang akan ditayangkan pada 
tgl 15 Desember '07 agar terjadi penuaian jiwa-jiwa di Indonesia. 


POKOK DOA PUASA MASSAL NATAL 2007 


m Berdoalah aksi Natal yang diadakan pada tanggal 3-22 Desember ‘07, agar masyarakat Surabaya dapat merasakan 
jamahan dan kasih Tuhan melalui seluruh kegiata yang dilakukan 

m Berdoalah agar seluruh jemaat yang terlibat dalam aksi Natal ini agar mereka diberi perlimdungan , kesehatan, hikmat 
Tuhan & hati yang penuh berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa 

m Berdoalah agar X-Mas Celebration pada tanggal 25 Desember ' 07 di Jatim Expo, agar hadirat Tuhan dicurahkan & Kuasa 
Allah dimanifestasikan 

m Berdoalah agar perlindungan & pengurapan Tuhan dicurahkan atas Ps. Philip Mantofa & seluruh Panitia yang terlibat 

m Berdoalah agar Tuhan mencukupi semua kebutuhan yang ada sehingga semua kegiatan dilakukan dapat berlangsung 
dengan baik 

m Berdoalah bagi media (surat kabar, televisi, dil) agar Tuhan memakai sarana inti untuk penginjilan bagi kota & bangsa 


13 


( fs jadwal ibadah mingguan 


03 Desember - 09 Desember 2007 


Pusat 
Kebaktian Umum | Pk. 06.30 
Kebaktian Umum II Pk. 09.45 


Kebaktian Umum III Pk. 16.15 
Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 


Kebaktian Anak | Pk. 07.00 
Kebaktian Anak II Pk. 10.15 
Kebaktian Anak III Pk. 16.30 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.30 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 
Keb. Profesional Muda 


Sabtu Pk.18.30 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Soldier of Faith 
Keb. Remaja 


Keb. EagleTeens Praise 
Keb. Pra Remaja Pk. 10.00 
(Bertempat di Convention Hall) 
Jl. Cempaka 24, Surabaya. 


Pk. 13.00 


Satelit Timur | 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
RM “Mutiara” 

Jl. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur II 

Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 


Jl, Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb, Umum + Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri,JI. Jemursari 81 


Satelit Selatan II 

Keb. Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan III 

Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
Ex-Supermarket Bonnet Lt.2 

Jl. Raya Rungkut Mapan Utara 88/FB1, 
Surabaya (seberang Superindo/ Yakaya) 


Satelit Barat 

Keb. Umum + Anak 

JI, Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
‘Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


Pk. 10.00 


14 


BD “Immanuel” Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb. Umum | + Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum Il + Anak Pk. 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 


Satelit Malang 

Keb. Umum+ ProM Pk. 07.30 
Keb. Anak Pk, 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Pk. 18.30 
Jl. Ijen 8 Malang, Telp,0341-324935 
Satelit Mojokerto 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb. Umum - Anak Pk. 17.00 


Jl. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit Jombang 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta 

Sek: JI. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung “COH” 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak Il Pk. 17.45 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


Jl, KH, Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 


Keb, Umum | (Minggu) Pk. 07.00 
Keb. Umum Il (Minggu) Pk. 17.00 
Keb. Pemuda (Jumat) Pk. 17.00 
Keb. Eagleteens (Sabtu) Pk. 16.00 


di Pertokoan Jember Business Center 
Jl. Trunojoyo 26, Jember 

Keb. Eaglekids | (Minggu) Pk. 07.30 
Keb. Eaglekids Il (Minggu) Pk. 17.00 
di JI. WR. Supratman 10 B, Jember 


Sekretariat: JI. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Keb. Keluarga & Pro-M Pk, 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Pk.18.30 
Keb. Anak Pk, 08.00 
Keb. Pelajar Pk, 10.30 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 


Jl. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdt. Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga “Double K” 


Keb. Umum I Pk. 08.00 
Keb. Umum II Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


JI, Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Pdt. Bernard S. (08562723723) 


Sat. Semarang “Double R” 
JI, Wotgandul Barat 33, 

samping SMU Kebon Dalem, Smg 
Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. EagleKids (E.Kids 2) Pk. 09.00 
Keb. Youth Pk. 17.00 
Sek: JI. Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 


Sat. Bandung “Double T” 


Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Jl. Djunjunan Pasteur 143-147 
Telp: (022) 6072333 


Favour Satellite - Jakarta 
Keb. Umum+Pro-M+Anak Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat. 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb. Umum | Pk. 10.00 
Keb. Umum Il (Youth) Pk. 17.00 
Keb. Umum III (Pro-M) Pk. 18.45 
Keb. Anak | (Sabtu) Pk. 15.30 
Keb. Anak II (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk. 16.30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 


Satelit Tondano “HOR” 

Keb. Umum | Pk.10.00 
Keb. Youth Pk.16.00 
Keb. Anak Jumat) Pk. 15.00 


Hotel Toudano Jl. Samratulangi No.304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: Jl. A. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp: Christ 0431- 335 0563 


jadwal ibadah mingguan / k 


Sat. Amurang 


Keb. Umum (Minggu) Pk.10.00 
Keb, Pro-M (Selasa)  Pk.19.00 
Keb, Anak (Minggu) Pk.16.00 
RM. Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Dpn Kantor Bupati Minahasa Sel.) 


Sek : JI. Tambajong, Bitung Lingkungan | 


IV, Tombasian, Telp: (0430) 22250 
Cp: Jacobus (081-356214443) 


Sat. Bitung “House of Glory” 


Keb, Umum (Minggu) Pk. 09.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 17.30 
Keb, Anak (Jumat) Pk. 15.30 


Gedung Mawar Sharon Jl. AA. 
Maramis Kadoodan Lingk.IV 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp: Pdm. Tjandra 0856 3015 797 


Sat. Langowan “MOG” 


Keb, Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.30 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Aula Toko "Americana" 

Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga || 

Telp: 0431-371732 

Cp: Sdri, Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 13.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon 
J,Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: JI.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. Kotamobagu 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 18.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb, Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Hotel Tamasya, Jl. Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-1436007 


Satelit Makassar 

"God's Dwelling Place" 

Keb, Remaja Pk. 10.00 
Keb, Umum Pk. 16.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon: 

Jl, Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp : 0411-322114 ,Fax : 0411-322114 
Cp: sdr. Uddyanto, 0856-56186277 


03 Desember - 09 Desember 2007 


Sat. Pontianak “City Harvest” 
Keb. Umum & Pro-M (It.2) Pk. 11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar (It.2) Pk. 14.00 
Keb. Anak (It.2) Pk. 08.00 
Jl, A. Yani, Komplek A. Yani Sentra Bisnis 
Blok C-12, Megamall, Pontianak. Sekre: 
It.1, (0561- 760049) Cp: Johanes: 0852- 
45003991 


Sat. Ambon “Love Satellite” 


Keb. Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja Pk. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Jl, Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Pdt. Shiendy : 0911 352 565 


| Sat. Gideon 'Saparua-MIk) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.30 
Keb. Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 
Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 


| Sat. Kota Benteng (Saparua-MIk) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Cp: Rudy Ritiauw 0852 435 18242 
Sat, Masohi (Mik Tengah) 
Keb. Umum Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 17.00 
Pertokoan “Ratu Olivia" (sebelah hotel 
Isabella). Skr. Jl. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Pdp. Jemi Maloky, 
SE., 0852-43620552 


| Satelit Waipia (Mlk Tengah) 
| Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb.Anak Pk 17.00 


| UI. Brigjen B. Sumitro No. 36, 


Jerili-Kec. Waipia (Maluku Tengah), CP:Bp. 
Leonardo Marpaung (081-343063803) 
Satelit Medan "MY Home" 
Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged. Grand Liberty Restaurant Lt.5 

Keb. Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia+Mandarin) 


Keb. Umum II Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Lt.1 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak II Pk. 10.45 


11.5, Grand Liberty Restaurant, 

Jl, Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: Jl. Putri Merak Jingga 13A, Medan. 
(061-4158717) 


Sat. “The Light" Denpasar (Bali) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (It. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk. 12.45 


Jl. Teuku Umar 190-192,Denpasar, Bali 


| (Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 


Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


Sat. Timur “Heart Ablaze” 
Keb. Pemuda Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet Lt.2 Rungkut 


Sat. Timur “True Worshiper” 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 


Sat. “King of Glory” 
Keb. Pelajar 
di Bonnet Rungkut Lt. 2 


Sat. Timur “Harvest” 


Pk. 12.30 


Keb. Pekerja Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk, 13.30 
di Bonnet Lt.3 JI. Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur “Fire” 

Keb, Pemuda Pk. 09.45 
Keb. Pemuda Pk. 13.00 
Keb. Pekerja Pk. 16.00 


Jl Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 


Sat. Timur “POP” 
Keb. Pelajar 

Keb. Pelajar 2 

Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan "Living Stone" 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Jl, Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of Faith” 


Pk. 11.00 
Pk. 13.30 


Keb, Pekerja Pk. 07.30 - 09.30 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 - 12.00 
Keb. Pemuda Pk. 16.00 - 18.00 


Jl, Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of David” 
Keb. Pelajar Pk. 11.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby. 


Sat. Sel. “Royal Priesthood” 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem Il, TD 34, Sidoarjo 


Sat. Timur “Apostolic” 
Keb. Pemuda Pk, 08.00 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Sat. Utr. “Gracious Satellite” 


Keb. Remaja | Pk. 09.00 
Keb. Remaja II Pk. 14.00 
Keb. Remaja III Pk. 16.00 


Sat. Utr. “River of Life” 

Keb. Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk. 11.30 
Jl. Perak Timur 118, Surabaya 


Sat. Barat "Fire Of God” 


Keb.Pelajar Pk. 13.00 
Sat. Barat “Eagle” 
Keb.Pemuda Pk. 16.00 


JI. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


(Makanan/Minuman, Sembako, Pakaian, 
Alat Tulis Kantor, dll) 
Berupa sumbangan produk dari jemaat, 
tanpa kompensasi komersial 
Ibatas waktu: 10 Des 2007) 


TE/ 
COMMERCIAL SPONSOR 
Paket iklan komersial berisi pesan 
sponsor 'merk dagang/ brand dan spot 
iklan di media elektronik & cetak' 
[batas waktu: 03 Des 2007) 


Contact Person: Lina (031-72330450 
atau 081.553384500) 


Bergabunglah bersama kami: AKSI NATAL : 
adv 03-22 DESEMBER ‘07 


2. X B3 PERAYAAN NATAL: 
Š N 25 DESEMBER ‘07 
A 


Jatim Expo, pk. 09.00 & 18.00 


uke 
” Kunjungi konter kami di bawah 
| Tuhan Yesus Memberkati 
if DI $ RGA E-mail: natal@gms.or.id 
Se BAMA DI MI Gall Center: 031-71644999 


ba. a/c: 010.157.779.1 
han Si Agenda Harian Aksi Natal a/n: Gereja Mawar Sharon 
ix 4 bisa dilihat di counter Natal BCA cab. Veteran, Sby 


